


























Naskah : Rahayu Ummi Farida, Nurul Ihsan, dan Tim CBM Studio 
Editing : Arief Anggoro 

Ilustrasi : Uci Ahmad Sanusi, Toto Rianto, Dwi Prihartono, Ilyas Ya 


Rahman, dan Tim CBM Studio 
Desain Cover : Yuyus Rusamsi 
Penata Letak : Yuyus Rusamsi 
Penerbit : PT Luxima Metro Media 



lu^jma 

Redaksi: 

Jl. Kalisari III No. 28A, 

Pasar Rebo, Jakarta Timur -13790 

Telp. 021-29378394; 91214048, Faks. 021-29378394 

www.penerbitluxima.com 

Hak cipta dilindungi undang-undang Sanksi Pelanggaran Pasal 72 : 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) Undang-Undang No.l 9Tahun 2002 tentang HAK CIPTA: 


Cetakan pertama, 2017 

Konten Pracetak buku oleh tim: 
www.cbmagency.com 

e m _ 




& ~ V 

/W rwakoii m 
(i Mlrw 
horrik 

a» sa » 


iwviii v " 



(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan^ 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud 

__pada-ayat-U)xllpidana_dengan pidana penjara patmcf 

lama 5 (lima) tahun dan/ atau dengan paling banyak 
_Rjd 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah). 




Daftar isi v 

Pengantar 

Adab Shalat 

Adab Berdoa 

Adab Membaca Al ouran 

Adab Azan Dan icjomah 

Adab Berpuasa 

Adab zakat Fitrah 

Adab Haji Dan Mmrah 

Adab Berkurban 

Adab Masuk Dan tceluar Masjid 

Games Adab 

profil Tim tcreatif r 

Daftar Pustaka (§ 


d a f t a r isi 






















































Adik-adik Muslim yang Soleh Soleha, kenapa belajar adab atau akhlak sangat 
diutamakan bagi anak-anak Muslim sedari kecil? 


Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan 
menguasai bab fiqih. Karena dalam kisah mereka, banyak dipaparkan berbagai adab 
dan akhlak luhur mereka. Begitu pula Imam Malik, lebih mendahulukan mempelajari 
adab dan akhlak, sebelum mempelajari suatu ilmu. Alasannya, dengan mempelajari 
adab, maka kita jadi lebih mudah memahami suatu bidang ilmu. 


Berawal dari pendapat para ulama besar terdahulu itu, maka kami pun tergerak 
untuk menyusun 12 judul buku seri KOMIK ADAB ANAK MUSLIM bergambar, dengan 
tampilan visual full warna, full gambar, sehingga hal demikian akan lebih mudah 
dipelajari dan lebih diminati adik-adik Muslim. Di dalamnya dilengkapi pula, sajian 
visual apik bermutu yang lengkap dalam bentuk: Komik Adab, Adabpedia, Komik 
Teladan, Ouranpedia, Hadistpedia, Islampedia, Kisah Teladan, serta Games yang saling 
berkaitan sesuai tema bahasan. 


Adapun ke-12 judul Seri KOMIK ADAB ANAK MUSLIM ini, terdiri: 

1) Adab Bersuci; 2) Adab Ibadah; 3) Adab Shalat Wajib dan Sunah; 4) Adab Menuntut 
Ilmu; 5) Adab pada Diri Sendiri; 6) Adab pada Keluarga dan Orang Lain; 7) Adab Harian; 
8) Adab di dalam Rumah; 9) Adab di luar Rumah; 10) Adab di Tempat Umum; 11) Adab 
Kepedulian Sosial; serta 12) Adab pada Fenomena Alam. 

Adik-adik Muslim yang Soleh Soleha, marilah kita sama-sama membaca doa Nabi 
shallallahu'alaihiwasallamuntukmeraihadabdanakhlakyang mulia: "Allahummahdinii 
li ahsanil akhlaaqi laa yahdi li-ahsanihaa illa anta, washrif 'anni sayyi-ahaa, laa yashrif 
'anni sayyi-ahaa illa anta" 

Artinya: Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat 
menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada 
yang memalingkannya kecuali Engkau." (HR. Muslim no.771, dari Ali bin Abi Tholib) 

Salam Tim Kreatif 


www. cbmagency. com 



Mengangkat kedua tangan sambil 
membaca takbirotul ihram. 


Makmum 
perempuan 
di belakang 
menghadap 
pembatas 
atau sutrah. 


Mengangkat kedua tangan sambil 
membaca takbirotul ihram. 


Berdiri. 


Berdiri menghadap kabah 


Membaca niat 
dalam hati. 


Membaca 
takbirotul ihram 


Adabpedia 


ADAB SHALAT 

1. Hati yang ikhlas. 

2. Menyempurnakan 
wudhu. 

3. Bersegera 
melaksanakan shalat. 

4. Berzikir kepada Allah 
SWT. 

5. Berjalan menuju 
masjid dengan tenang. 

6. Berdoa saat masuk dan 
keluar masjid. 

7. Shalat tahiyatul masjid 
sebelum duduk. 

8. Tidak menyilangkan 
jari-jemari. 

9. Senantiasa berzikir. 

10. Shalat dengan khusuk. 

11. Mengamalkan sunah- 
sunah Rasulullah Saw. 

12. Mempersiapkan diri 
sepenuhnya untuk 
shalat. 

13. Shalat dengan 
tuma'ninah, yaitu 
shalat dengan tenang, 
tidak terburu-buru. 


Naslcaml 
































































































Jangan pernah 
meninggalkan shalat, 


Mengerjakan 
sebagian 
shalat sunnah 
di rumah dan 
mengerjakan 
shalat wajib di 
masjid. 


Memakai pakaian yang bersih 


Khusyu dalam shalat, 


Shalat tepat waktu 







lift 


\93t 

£j@j 


3j| 




. b*ci p 








Tidak menoleh ke sana ke mari 
dalam shalat, tapi hendaknya 
bersikap tenang dalam shalat. 


Tidak mem¬ 
bentangkan 
siku saat 


Makmum 
tidak 
mendahului 
imam dalam 
gerakan 
shalat. 


Menunggu waktu 
shalat di masjid. 


Keringanan dalam shalat bila 
sakit, atau ada halangan lain 
yang tidak memungkinkan 
untuk berdiri dalam shalat. 














































































































































































Imam memperingan shalat, 
tidak lama atau tidak membaca 
surah yang panjang. 


Jangan lewat di depan orang 
shalat jika tidak ada penghalang/ 
sutrah di depan orang shalat. 


Imam menghadap 
makmum setelah shalat. 


Selalu berusaha 
mengisi shaf terdepan. 




e 


d 



C 



4 




O 


j 1g| 


"Peliharalah seluruh sholat dan sholat wustha dan berdirilah dengan tenang 
karena Allah. Apabila kamu dalam ketakutan, sholatlah dengan berjalan kaki atau 
berkendaraan. Jika kamu dalam keadaa aman, ingatlah pada Allah melalui cara yang 
sudah diajarkan kepada kamu yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui (cara 

tersebut)" (QS. Al Baqarah : 238) 



Sui 


*l'IO 


7} 


Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah, 
'Allahummaftahlii abwaaba rahmatik' (Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat- 
Mu). Jika keluar dari masjid, ucapkanlah: 'Allahumma inni as-aluka minfadhlik' (Ya 
Allah, aku memohon pada-Mu di antara karunia-Mu)." (HR. Muslim no. 713) 




o 


SYARAT-SYARAT SHALAT 

1. Islam 

2. Berakal sehat 

3. Baligh 

4. Suci dari hadas kecil dan hadas besar 

5. Suci badan, pakaian, dan tempat untuk shalat 

6. Masuk waktu shalat 

7. Menutup aurat 

8. Niat 

9. Menghadap kiblat 


^QDqni W 
























































































rUTFrfhTTTi 



Teladan ©©o^K^csDisni E5MMJs®f5 cDBfeCfffl («B 


Kisaft 


S uatu ketika Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah Saw. keluar dari masjid. Maka 
diam-diam, ia mengikuti Rasulullah Saw. yang berjalan ke sebuah kebun kurma milik 
seorang sahabat Anshar. 




Di kebun kurma tersebut, 
tiba-tiba Rasul Saw. 
menghadap kiblat dan 
bersujud lama sekali. 
Abdurrahman bin Auf 
menunggu dengan 
sabar, sampai Rasul 
Saw. bangkit kembali 
dari sujudnya. 

Setelah lama bersujud. 
Rasul Saw. tersenyum. 
Lalu menceritakan 
kepada Abdurrahman 
bin Auf, bahwa 
Malaikat Jibril telah 
menemuinya saat 
beliau memasuki 
kebun kurma itu. *** 


Shalat Khusuk Abdullah bin Zubair 

Abdullah bin Zubair adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal khusuk 
dalam shalatnya. Jika Abdullah bin Zubair ra mengerjakan shalat, keadaannya 
seperti sebatang kayu yang tertancap ke bumi. 

Sedang jika Abdullah bin Zubair ra sujud dalam shalat, sujudnya begitu lama 
sehingga burung-burung dapat bertengger di atas punggungnya. Kadang-kadang 


\ Abdullah bin Zubair ruku dan sujud sepanjang malam. 


ebook 



Adabpedia 


ADAB KETIKA BERDOA 

Mencari waktu yang 
mustajab untuk berdoa. 

Berdoa sambil 
menghadap kiblat dan 
mengangkat tangan. 

Dengan suara lirih dan 
tidak dikeraskan. 

Tidak dibuat bersajak. 

Khusyu', merendahkan 
hati, dan penuh harap 
saat berdoa. 

Memantapkan hati 
dan yakin doanya 
dikabulkan. 

Mengulang-ulang doa 
dan merengek-rengek. 

Tidak berdoa tergesa- 
gesa agar segera 
dikabulkan. 

Memulai doa dengan 
memuji Allah dan 
bershalawat kepada 
nabi. 

Memperbanyak tobat. 

Hindari mendoakan 
keburukan. 

Menghindari makanan 
dan harta haram. 





Naskah 







































































































ojz 



j Hindari 
mendoakan 
keburukan, 
baik untuk 
diri sendiri, 

\ anak, 
maupun 
keluarga. 


Doakan saudara kita, tanpa 
sepengetahuan dirinya. 


Adabpedia 


WAKTU TERBAIK 
UNTUK BERDOA 

• Berdoa pada waktu 
sepertiga malam yang 
terakhir. 

• Berdoa ketika bersujud 
kepada allah Swt. 

• Berdoa antara adzan 
dan iqamah. 

• Berdoa setelah 
mengerjakan shalat 
fardhu. 

• Berdoa pada saat iman 
sedang meningkat. 

• Berdoa pada saat 
berbuka puasa. 

• Berdoa ketika sedang 
dalam perjalanan. 

• Berdoa pada hari 
jum'at. 

• Berdoa ketika sedang 
turun hujan. 

• Berdoa ketika 
mendengar ayam 
berkokok. 


Agar doa mudah terkabul, hindari 
makanan dan harta haram. 


Berdoa menghadap kiblat dan 
mengangkat tangan. 





Karena hasil ulangan 
matematika Alif masih 
kurang, besok ada 
ulangan perbaikan, ya! 


Di rumah 


Setiap usaha 
harus disertai 
doa, begitu pul 
dengan ulangai 
Alif besok.... 


Bunda, Alif sudah 
belajar sungguh- 
sungguh, tapi kenapa 
hasilnya masih 
v kurang ya? ^ 


Alif sudah belajar sungguh-sungguh di rumah 


Tapi saat 
ulangan harian 
matematika, Alif 
dapat nilai 60 . 


Naskah 


















































































































































Sebelum ulangan 
dimulai, Alif 
membaca basmalah 
^ dan berdoa.... 


Ayo, sekarang 
Alif belajar lagi 
sama Bunda.... 


Di sekolah 


'Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan 
carilah jalan tengah di antara kedua itu." (QS. Al-lsra: 110) 


"Allah turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. 
Allah berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku, Aku kabulkan, siapa yang meminta, 
akan Aku beri, dan siapa yang memohon ampunan pasti Aku ampuni'." (HR. Muslim) 


Kemudian Pak Guru 
memeriksa ulangan Alif.... 


Setelah 
berdoa, Alif 
jadi tenang 
sehingga 
Alif pun 
bisa dengan 
mudah 
menger- 
i jakan soal- 
soal.... 


10 Penghalang Doa Menurut Ibrahim bin Adham 

1. Mengaku mengenal Allah, tapi tidak memenuhi hak-Nya. 

2. Mengaku cinta Rasulullah, tapi tidak mengikuti sunnahnya. 

3. Rajin baca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan ajarannya. 

4. Meyakini berbagai karunia Allah SWT, tapi tidak bersyukur. 

5. Meyakini surga itu ada, tapi tidak beramal untuk memperolehnya. 

6. Meyakini setan itu musuh manusia, tapi malah mengikutinya. 

7. Meyakini neraka itu ada, tapi tidak berusaha menghindarinya. 

8. Meyakini kematian akan datang menghampiri, tapi tidak bersiap menghadapinya. 

9. Sibuk memikirkan kekurangan orang lain, tapi lupa memikirkan kekurangan sendiri. 

10. Suka ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, tapi tidak memetik pelajaran 
darinya. 


Alhamdulillah 
sekarang ulangan 
Alif dapat nilai 90, 


•MDWP 
































































































KisaVA 

Teladan 


A bu Mi'laq adalah seorang pedagang yang taat beribadah. Suatu hari, seorang 
perampok menghadang Abu Mi'laq di tengah perjalanan, la menginginkan harta 
dan jiwa Abu Mi'laq. "Sebelum engkau menebaskan pedang ke leherku, izinkan aku 
untuk berwudhu, shalat, dan berdoa," Meski keberatan, perampok itu mengizinkan Abu 
Mi'laq untuk berwudhu, shalat, dan berdoa dengan penuh kekhusukan. Saat Abu Mi'laq 
khusuk berdoa, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda menyerang si perampok. 


Maka dalam hitungan detik, penunggang kuda itu berhasil merobohkan si perampok. 
"Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Saat engkau mengucapkan do'a 
yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Saat engkau 
mengucapkan doa yang kedua, 
aku mendengar suara 
yang sangat bising 


pada penduduk 
langit. Lalu engkau 
mengucapkan doa 
yang ketiga, hingga 
dikatakan kepadaku: 
'Ini adalah doa 


orang yang 
ditimpa bencana." 
Selanjutnya, aku 
meminta kepada 
Allah untuk 
menyerahkan 
urusan perampok 
tadi kepadaku." 


Berwudhu sebelum 
membaca Al Qur'an. 


LARANGAN BERDOA 


Membaca Al Qur'an 
di tempat yang 
suci dan bersih. 


£a 


Membaca Al Qur'an diutamakan 
menghadap kiblat. 


• Mohon disegerakan suatu hukuman di dunia. 

• Berlebih-lebihan dalam do'a. 

• Demi suatu dosa atau pemutusan silaturrahim. 

• Keburukan untuk diri sendiri, anak-anak, para pembantu, dan harta. 
Mengharapkan kematian. 


Tidak bermain-main ketika 
membaca Al Qur'an. 


. 






£LUU 

/Kdabpedia 


ADAB MEMBACA AL 
QUR'AN 

Membaca Al Qur'an 
dengan niat ikhlas 
karena Allah SWT. 


Bersiwak sebelum 


membaca Al Qur'an. 
Membaca basmallah. 


Membaca dalam 
keadaan suci, dengan 
duduk yang sopan dan 
tenang. 


Membaca Al Qur'an 
dengan pelan (tartil) 
dan tidak cepat. 


Membaca Al Qur'an 
dengan khusyu' dan 
sambil menangis. 


Membaguskan suara 
ketika membaca Al 
Qur'an. 


Membaca Al Qur'an 
dimulai dengan 
isti'adzah. Yaitu: 
a'uudzubillaahi minas 
syaithaanir rajiim. 
Artinya: aku memohon 
perlindungan kepada 
Allah dari setan yang 
terkutuk." 


Naskah:! 



































































































































Ya, sudah! Kakak mau 
bantu Bunda dulu 
masak di dapur! 


Alif pinjam 
sebentar saja 
kok.... 


Alif dan Alifa sedang belajar dan membaca 
buku di ruang tamu.... 


Bunda sedang 
menyetel 
murottal di 
ruang tamu.... 


Alif kemudian 
memutar musiknya 
di tv dengan keras- 
keras.... 


Alif bernyanyi pakai 
speaker kemoceng 
sambil berjingkrak- 
i jingkrak.... 


Kemudian 


Kak Alifa, 
lihat Alif mau 
konser musik 
nih.... 


Jangan diganti 
salurannya, Lif. 
Bunda sedang 
mendengarkan 
murottal.... 


Alif berjoget ke 
sana ke mari.... 


Mendengarkan 
murottal itu ada 
pahalanya, Lif.... 


fkDflfr •MDWP 


Naskah: 


















































































































Bunda dan Alifa 
datang dari 
\ dapur. 


Ya Allah! 
Aliiiif! 


Selama sebulan, 
Alif tidak akan 
Bunda beri uang 
jajan, lho.... 




Alif harus berani 
bertanggung jawab 
mengganti keramik 
itu.... 


Tiba-tiba Alif menyenggol 
guci keramik antik Bunda.... 


Maafkan Alif, 
Bunda.... 





“ D > 

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat 
dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka 
dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan 
yang tidak akan merugi." "Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 
mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri." (QS. Fathir: 29-30) 


\X 


ti'i/t 


"Tamim Ad Dary radhiyalahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang membaca 100 ayat (Al Our'an) pada suatu malam dituliskan 
baginya pahala shalat sepanjang malam." (HR. Ahmad dan dishahihkan di dalam 

kitab Shahih Al Jami', no. 6468) 




Keutamaan membaca Al Qur'an 


1. Dapat menentramkan hati. 

2. Dapat menyembuhkan penyakit. 

3. Diberi cahaya oleh Allah SWT dan dipelihara dari kegelapan. 

4. Memperoleh kemuliaan dan diberi rahmat untuk ayah ibunya. 

5. Yang mahir membaca Al Our'an akan bersama malaikat dan yang terbata-bata 
dapat 2 pahala. 

6. Al Our'an akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. 

7. Orang yang membaca Al Qur'an terang-terangan, seperti orang bersedekah 
terang-terangan. 

8. Membaca satu huruf Al Qur'an akan mendapat sepuluh kebaikan. 

9. Setiap kali bertambah jumlah bacaan, maka akan bertambah pula nilai pahala dari 
Allah SWT. 

10. Bacaan Al Qur'an akan bertambah agung dan mulia jika dibaca dalam shalat. 

11. Membaca Al Our'an akan mendatangkan syafaat. 

12. Membaca Al Our'an adalah salah satu ibadah yang paling agung. 


Naskah: 






















































































Terpelihara keasliannya. 
Banyak dihapal manusia. 
Sesuai dengan sains modern. 
Penyembuh sakit. 


S uatu hari, ada sahabat Rasulullah yang tidak sengaja mendirikan tenda di dekat 
sebuah kuburan. Tiba-tiba dari dalam kuburan itu, terdengar suara alunan seseorang 
yang membaca surat Al Mulk. Mayat itu membaca surat Al Mulk sampai selesai. 


Mengetahui kejadian itu, kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya surat Al 
Mulk dapat membela orang yang selalu membacanya hingga ia diampuni. Surat Al Mulk 
juga akan menghalangi dan menyelamatkan dari siksa kubur." Ternyata semasa hidupnya, 
orang yang ada di dalam kubur itu, selalu rutin membaca Surat Al Mulk. 


Kata Rasulullah, bahwa kubur itu dapat berkata ketika mayat itu dimasukkan ke 
dalamnya. 


'Kasihan engkau wahai 
anak Adam! Apakah 
yang memperdayakan 
engkau dengan aku? 
Apakah engkau tidak 
tahu, bahwa aku 
ini rumah fitnah, 
rumah gelap, rumah 
terpencil, dan rumah 
ulat? Apakah yang 
memperdayakan 
engkau dengan 
aku, karena engkau 
melewati aku dengan 
sikap ragu-ragu." *** 


• Menceritakan masa lalu dan masa 
depan dengan sangat tepat. 

• Membacanya bernilai ibadah. 


f' KEISTIMEWAAN AL QUR'AN 



ADAB AZAN DAN 



F 


/Kdabpedia 






Syarat syarat muadzin 

1. Muslim berakal. 

2. Ikhlas. 

3. Adil dan amanah. 

4. Memiliki suara yang 
bagus. 

5. Mengetahui kapan 
waktu shalat tiba. 

Anjuran bagi muadzin 

1. Tidak mengharap upah. 

2. Menghadap kiblat. 

3. Menoleh ke kanan 
dengan kepala, leher, 
dan dadanya ketika 
mengucapkan "Hayya 
'alash Shalah-Hayya 
'alash Shalah", dan 
menoleh ke sebelah kiri 
ketika mengucapkan 
"Hayya 'alal Falah- 
Hayya 'alal Falah." 

4. Mengeraskan suara 
adzan. 

5. Melambatkan bacaan 
adzan. 

6. Sebaiknya iqamat 
dilakukan oleh muadzin 
yang sama. 



..nfcMk ADA* 


Naskah^ 























































































































































Ayo, Lif untuk 
sementara Alif 
saja dulu yang 
adzan.... 


Kamu saja,ya. 
Kan suara Ali 
lebih bagus.... 


Di masjid ini 
belum ada yang 
adzan asar ya.... 


Aduh, maaf Lif. Aku 
lagi flu. Tidak bisa 
keras suaranya.... 


Berarti sekarang, 
harus ada pengganti 
Pak Ustaz untuk 
adzan asar.... 


Pak ustad yang 
biasa adzan 
sudah 3 hari 
sakit.... 


Tahu nggak, 
Lif keutamaan 
muadzin itu.... 


fkDflfc •MDWP 


Saat itu sudah masuk waktu shalat 
asar, tapi belum ada yang adzan.... 


Alif, Alifa, Alisa, dan Ali sedang bermain 
gobak sodor di halaman masjid.... 


Jika meninggal, 
nanti jasadnya tidak 
akan busuk di dalam 
kubur.... 


Naskah: 















































































































Maka, Alif pun 
berlari masuk 
masjid.... 


Alif langsung berwudhu 


"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka 
menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena 
mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." 

(05. Al Maidah: 58) 


Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda: "Imam itu menjamin 
(bertanggung jawab terhadap shalat makmumnya), sedangkan muadzin orang 
yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para 

muadzin." (HR. Abu Dawud: 517) 


Alif lalu 

berdiri 

menghadap 

kiblat di 

depan 

mihrab.... 


Keutamaan muadzin 

1. Muadzin akan dimasukkan ke dalam surga. 

2. Muadzin dibanggakan Allah SWT di depan para malaikat. 

3. Muadzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. 

4. Azan membuat setan lari. 

5. Muadzin mendapatkan doa dari Rasulullah Saw. "Ya Allah berikan kelurusan 
bagi para imam dan ampunilah para muadzin." (HR. Abu Dawud no. 517 dan At- 
Tirmidzi no. 207, dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Al-lrwa' no. 217) 

6. Muadzin orang yang dapat dipercaya. 

7. Muadzin akan mendapat pahala, seperti pahala orang-orang yang shalat 
bersamanya. 

8. Muadzin akan dimintakan ampunan dan mendapatkan ampunan. 

9. Setiap benda dan makhluk yang mendengar adzan akan menjadi saksi bagi 
muadzin. 

10. Adzan berpahala sangat besar bagi muadzin. 

11. Diampuni bagi muadzin pada akhir adzannya. Dan setiap yang basah atau pun 
yang kering yang mendengar adzannya akan memintakan ampun untuknya. 

(HR. Ahmad 2:136. Syaikh Ahmad Syakir berkata bahwa sanad hadits ini shahih) 


Alif lalu mengambil 
mikropon.... 


Allaahu akbar 
Allaaahu akbar! 


Alhamdulillah, 
akhirnya Alif mau 
adzan juga.... 






Naskah: 


























































































































Tahukah 


Kisaft 


Teladan 


Adabpedia 


S ejak Rasulullah Saw wafat. Bilal bin Rabah tidak bersedia mengumandangkan adzan 
lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muadzin kembali, dengan 
sedih Bilal bin Rabah berkata: "Biarkan aku hanya menjadi muadzin Rasulullah saja. 
Rasulullah telah bada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak 
bisa lagi mendesak Bilal bin Rabah untuk kembali mengumandangkan adzan. *** 


TATA TERTIB ADZAN 


Telah masuk waktu shalat. 

Berniat adzan. 

Dikumandangkan dengan bahasa arab. 

Lafadz-lafadz adzan harus diucapkan dengan jelas dan benar. 

Lafadz lafadz adzan harus diucapkan sesuai urutan. 

Lafadz lafadz adzan diucapkan secara bersambung. 

Adzan diperdengarkan kepada orang yang bdak berada di tempat muadzin. 


Makan sahur sebelum 
puasa esok hari. 


Membaca doa berbuka puasa. 


Menyegerakan 
berbuka 
puasa dan 
mengakhirkan 
makan sahur. 


Pe i r h b i a , nv u ak sedekah dan amal 
ibadah selama berpuasa. 




ADAB PUASA 

• Menahan diri dari hal- 
hal yang bertentangan 
dengan shaum. 

• Bersiwak dengan kayu 
arak atau benda lain 
yang menyucikan mulut 
seperb sikat gigi. 

• Anjuran makan sahur, 
meski hanya seteguk air. 

• Banyak beribadah dan 
mempelajari al-Qur'an. 

• Bersungguh-sungguh 
beribadah pada 10 hari 
terakhir ramadhan. 

• Berbuka dengan sesuatu 
yang manis. 

• Memberi makan pada 
orang yang berbuka 
puasa. 

• Mengakhirkan makan 
sahur. 

• Bersikap dermawan, 
banyak menolong, 
dan memperbanyak 
sedekah. 

• Menahan diri dari 
perkataan dan 
perbuatan kotor. 















































































































Tenang, Bunda... 
semuanya akan kami 
habiskan.... 


Menjelang maghrib, semua makanan sudah siap, 


Memang 
semuanya bisa 
habis dimakan 
pas buka 
. nanti? 


7 Siang hari di bulan 

Ramadan, Alif dan Alifa 
sudah sibuk menyiapkan 
makanan untuk berbuka.... 


Hakikat 
puasa itu 
menahan 
nafsu.... 


Alif dan Alifa juga belanja buah-buahan 
ke supermarket.... 


Alif dan Alifa juga membuat sop buah 


Alif dan 
Alifa juga 
membuat 
ayam 
krispi.... , 


f Nah, termasuk 
menahan juga dari 
godaan makanan 
. yang berlebihan 
-seperti ini.... ^ 


Nah, Lif 
sudah adzan 
maghrib.... 


Alhamdulillah, 
baca doa buka 
puasa dulu 


Alif dan Alifa juga masak gulai iga sapi 


Hmm.... wangi 
gulainya 
sungguh 

menggoda selera 






















































































































Hehe.... Alif 
kelaparan, 
seperti 
tidak makan 
seminggu 
,^saja.... 


Rasul kan sudah 
pesan, makan 
dan minumlah 
secukupnya, jangan 
. berlebihan.... 




Alif, jangan cepat 
cepat makannya 
dong.... 


Ya Allah, Alif 
makannya jangan 
banyak-banyak... 


Bunda olesi 
minyak 

kayu putih ya.. 


Karena kekenyangan Alif dan Alifa jadi sakit perut.... 


e. 







S> 


O 


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 
diturunkan (permulaan) Al Our'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- 
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 
Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan 
itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al Baqarah [2] : 185) 



m 


tlv/jr/A 


“D 


Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala 
dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni". (HR. Bukhari dan Muslim) 


CL 


C 

Keuataman Puasa Ramadhan 


1 kfaftHSl 


o 


O 


1. Bulan diturunkannya Al Qur'an. 

2. Pada bulan ramadhan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan 
pintu-pintu surga dibuka. 

3. Adanya malam lailatul qadar, yaitu malam yang lebih baik dan mulia daripada 
seribu bulan. 

4. Salah satu waktu dikabulkannya doa. 


Keutaman Puasa 

1. Puasa adalah perisai. 

2. Orang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. 

3. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. 

4. Bau mulut orang berpuasa di hadapan Allah SWT, lebih harum daripada minyak 
kasturi. 

5. Akan disediakan pintu surga bernama ar royyan. 

6. Mendapatkan pengampunan dosa. 

7. Memberikan syafaat bagi yang menjalankannya. 


















































































Kisaft 

Teladan 


Adabpedia 


S ufyan As Tsauri, suatu malam menunggui seorang diri di sebuah makam sahabatnya, 
bernama Abdullah. Selama hidupnya, Abdullah rajin berpuasa wajib dan sunah. 
Ketika Sufyan As Tsauri sedang membaca talqin. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara 
gaib. "Wahai Sufyan, sahabatmu itu tidak butuh penjagaanmu, tidak butuh talqinmu, 
karena aku telah mentalqinkannya dan memberinya kesenangan..." 

"Dengan apa engkau menjaganya?" tanya Sufyan As Tsauri. "Dengan puasa di bulan 
Ramadhan dan diikuti puasa 6 hari di bulan syawal," jawab suara itu. Tak lama setelah 
itu, tiba-tiba Sufyan As Tsauri tersadar, la kaget karena saat itu, ia tidak melihat seorang 
pun di sekelilingnya. Sufyan As Tsauri kemudian pergi untuk mengambil air wudhu, 
melaksanakan shalat, kemudian pergi tidur. 


ADAB ZAKAT FITRAH 


Niat membayar zakat 
fitrah, sebaiknya 
dilakukan dalam hati. 

Zakat fitrah dapat 
berupa makanan pokok 
(seperti beras, gandum, 
keju, dan makanan 
pokok lainnya) atau 
berupa uang senilai 
bahan makanan pokok 
sebagaimana dimaksud. 

Zakat fitrah yang wajib 
dibayar oleh 1 (satu) 
orang adalah 2,5 kg atau 
setara dengan 3,5 liter 
bahan makanan pokok. 

Waktu pembayaran 
yang tepat adalah mulai 
dari tenggelamnya 
matahari pada akhir 
Ramadan hingga dekat 
waktu pelaksanaan salat 
led. 

Zakat fitrah merupakan 
kewajiban untuk 
semua kaum muslimin, 
budak maupun orang 
merdeka, laki-laki 
maupun wanita, anak 
maupun dewasa. 


' Mendoakan 
pemberi zakat. 


Telah masuk waktu wajibnya 
pembayaran zakat, yaitu 
ketika terbenamnya matahari 
di hari puasa ramadhan 
terakhir atau menjelang / 
tanggal satu syawal. / 


PERBUATAN YANG MEMBATALKAN PUASA 

• Makan atau minum dengan sengaja. 

• Muntah dengan sengaja. 

• Keluar darah haid dan nifas. 

• Hilang ingatan. 


Murtad atau keluar dari Agama 
Islam. 

Muntah dengan sengaja. 

Berniat membatalkan puasa. 


Membayar zakat 
fitrah sebelum 
shalat Idul Fitri. 


Utamakan memberi 
zakat fitrah pada 
orang fakir miskin. 




-fJl 1 









jj 

f 

’ i 

v 5 

1 

\x 



Naskah 































































































Tapi, Yah. Bagaimana, 
kalau bayar zakatnya 
besok siang saja, 
selesai shalat Idul 
Fitri? 


Alif dan Alifa 
juga boleh ikut.... 
Kita bareng-bareng 
ke masjid sama 
Bunda juga.... 


Kemudian ayah datang, 


Bunda di 
mana, Lif? 


Besok lebaran Idul Fitri, 
Alif dan Alifa sedang sibuk 
membersihkan rumah.... 


Hari terakhir 
bayar zakat 
fitrah itu besok, 
sebelum shalat 
v idul fitri.... 


Tapi, biar tenang, 
lebih baik bayar 
zakat fitrahnya 
hari ini saja.... 


Ayah baru pulang dari masjid. 
Di sana sudah ramai orang yang 
bayar zakat fitrah.... 


Sekarang bunda > 
sedang sibuk masak 
di dapur, Yah.... 


Kalau begitu, Alifa 
panggil Bunda dulu 
di dapur ya, Yah.... 


Kemudian Bunda dan Alifa 
^ datang dari dapur.... 


Kita sekarang 
bayar zakat fitrah 
ke masjid.... 


Iya, yah. Boleh 
sekarang kita ke 
masjid.... 





rv 

\\ 1 / 
V i / / 

f W c o 1 

InL 

/ 

/ / * 1 1 


[H 


























































































































































Beres-beres 
rumahnya kita 
lanjutkan nanti 


Alif Alifa sekarang 
kita bayar dulu 
zakat ke masjid 


'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka" (QS. AtTaubah: 103) 


"Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, 
melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya 
bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan." (HR 
Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan) 


Alif, Alifa, Ayah, dan 
Bunda kemudian pergi 
jalan kaki ke masjid.... 


Keutamaan Zakat 

1. Zakat menyempurnakan keislaman seseorang. 

2. Zakat menunjukkan kebenaran iman seseorang. 

3. Zakat penyempurna keimanan seseorang. 

4. Zakat penyebab masuk ke surga. 

5. Zakat memadamkan kemarahan orang-orang kurang mampu. 

6. Zakat menghalangi berbagai macam bentuk pencurian, pemaksaan, dan 
perampasan. 

7. Zakat menyelamatkan dari panasnya hari kiamat. 

8. Zakat akan menambah harta. 

9. Zakat sebab turunnya banyak kebaikan. 

10. Zakat akan meredam murka Allah SWT. 

11. Zakat sebagai pengampun dosa. 

12. Zakat membantu memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin. 

13. Membayar zakat dapat memperluas peredaran uang di masyarakat. 

14. Akan didoakan kebaikan oleh malaikat setiap hari. 

15. Membayar zakat akan mengobati berbagai macam penyakit jasmani dan rohani. 

16. Orang yang berzakat akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy Allah di 
hari kiamat. 


Mereka kemudian membayar 
zakat fitrah di panitia zakat.... 


Mereka kemudian berdoa setelah 
menyerahkan zakat fitrah.... 


































































































rUTFrfhTTTi 




Wukuf di padang arafah 


Memakai pakaian ihram tanpa 
jahitan. 


Berkeliling kabah 
7 kali atau thawaf 
dan menyalami 
hajar aswad. 


Berlari-lari kecil antara bukit 
Shafa dan Marwah atau Sa'i. 


A bu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw yang paling gemar berzakat 
dan bersedekah, la sering memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan umat. 
Pada waktu menjelang perang Tabuk, Rasulullah saw menghimbau para sahabatnya 
untuk mengumpulkan bantuan. Abu Bakar lalu mengumpulkan semua harta benda yang 
ada di rumahnya. Semuanya diberikan kepada Rasulullah Saw. 

"Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" la menjawab, "Allah swt. 
dan Rasul-Nya ada di rumah." 

Sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat kepada putrinya, Aisyah. "Kembalikanlah barang- 
barang keperluanku yang telah diterima dari baitul mal kepada khalifah penggantiku. 
Sebenarnya, aku tidak mau menerima gaji dari baitul mal, tetapi karena Umar 
memaksa aku supaya berhenti berdagang 
dan berkonsentrasi mengurus 
kekhalifahan." 

Abu Bakar juga meminta 
agar kebun yang 
dimilikinya diserahkan 
kepada khalifah 
penggantinya. "Itu 
sebagai pengganti uang 
yang telah aku terima 
dari baitul mal." Setelah 
ayahnya wafat, Aisyah 
menyuruh orang untuk 
menyampaikan wasiat 
ayahnya kepada Umar. 

Umar pun berkata, 

"Semoga Allah SWT 
merah mati ayahmu." 


ZAKAT FITRAH 

Zakat Fitrah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam, mulai 
dari bayi yang baru lahir hingga orang yang sudah lanjut usia, yang dilaksanakan 
menjelang hari raya Idul Fitri di bulan Ramadan. 


ADAB IBADAH HAJI 


Niat ikhlas karena Allah 
SWT di dalam ibadah 
haji. 

Mempelajari hukum- 
hukum tentang haji. 
Biaya ibadah haji 
berasal dari sumber 
yang halal. 

Bertobat dari perbuatan 
dosa dan maksiat. 
Menyelesaikan hak-hak 
dengan manusia. 
Memahami hukum- 
hukum haji dan umrah. 
Menulis wasiat. 

Tidak berangkat haji 
sendirian. 

Memakai minyak wangi. 
Melafazkan niat 
beribadah haji dengan 
lisan. 

Sebelum 

berangkat berhaji, 
mengumpulkan 
terlebih dulu keluarga, 
sahabat, saudara, 
dan para ulama 
dari tetangga dan 
sahabatnya. 

Dianjurkan berwaiat 
takwa pada 
keluarganya. 




























































































[UrFftrrfnffflaTn ro 





Assalamu'alaikum 


Mereka kemudian sampai di rumah Pak Asep, 


Waalaikumsalam. 

Mari, silakan 
masuk Bapak Ibu 
Alif.... 


fkDflfr •MDWP 


Jadi sekarang kita datang 
silaturahim ke rumah Pak 
Asep dan Bu Asep, Lif_ 


Pak Asep dan Bu 
Asep hari ini akan 
berangkat ibadah 
haji ke tanah 
v suci.... 


Ayah, Bunda, Alif, dan Alifa sedang 
berjalan menuju rumah Pak Asep.... 



Terimakasih 
atas doanya.. 


Semoga Bapak 
dan Ibu Asep juga 
bisa menjadi haji 
. mabrur.... 


Amin... 
Amin ya 
robbal 
'alamin... 


Terimakasih 
atas doanya.. 


Silakan, 
diminum 
dan dicicipi 
kuenya.... 


Kami mendoakan N 
semoga Pak Asep 
dan Bu Asep bisa 
melaksanakan ibadah 
haji dengan sebaik 
. baiknya di sana... 


Bapak, Ibu, dan 
anak-anak silakan 
duduk di sini! 


Amin...iya kami 
mohon doanya ya 
Pak, Bu Alif.... 


Alhamdulillah, 
semuanya sehat- 
sehat ya.... 


Kemudian.... 


Naskem 





















































































































































[UrFftrrfnffflaTn ro 




Orang yang 
kurang mampu 
tidak diwajibkan 
berhaji.... 


Ibadah haji N 
itu hanya 
diperuntukkan 
bagi orang 
yang mampu 
dan sehat saja, 


' Begitu pula 
orang sakit tidak 
diperkenankan 
. berhaji.... 


Dan ibadah haji juga 
hanya wajib sekali 
dalam seumur hidup 
ya, Yah.... 


f Iya, kita harus 
memberi 

kesempatan kepada 
orang lain yang 
belum berhaji.... 


Ayah Bunda 
sudah ke haji 
tahun lalu kan? 




r 




"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang 
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh 
rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...." 

(QS al-Baqarah: 197) 




Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, 
"Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara 
keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga." 

(HR al-Bukhari dan Muslim) 


1 kfa&EES* 


Keutamaan Haji dan Umrah 


1. Ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. 

2. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, maka balasannya adalah surga. 

3. Ibadah haji termasuk jihad di jalan Allah. 

4. Ibadah haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa dosa kecil dan besar sebelum 
berhaji. 

5. Ibadah haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. 

6. Orang yang berhaji adalah tamu Allah SWT. Apapun permintaanya akan dikabulkan 
Allah SWT. 

7. Orang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 anggota keluarganya. 

8. Biaya yang digunakan untuk ibadah haji seperti membiayai jihad fi sabilillah dengan 
nilai dilipatkan sampai 700 kali. 

9. Haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah. 

10. Ibadah haji menjadi pembeda dengan agama lainnya. 

11. Selama ibadah haji Allah SWT banyak mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. 

12. Ibadah haji mengingatkan pada hari kiamat. 


Pulang dari rumah Pak Asep.... j 


»QDqri1 W 



















































































llrTFrfhTTri 



Hewan yang bisa untuk berqurban adalah unta, sapi, kambing, dan domba 


Menajamkan 
pisau atau golok 
yang dipakai un¬ 
tuk menyembelih 
i dan menyembu- 
l nyikannya dari 
i hewan qurban. 


Dianjurkan untuk menyembelih 
sendiri hewan qurbannya. 


Kisaft 


I Teladan i talttllB fc §©@fe®l?tafe 


U 8-. 










S uatu ketika, Malik bin Dinar sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk 
menunaikan ibadah haji. Namun di tengah jalan, tiba tiba ia melihat keanehan seekor 
burung gagak, la terbang sambil membawa sepotong roti menuju sebuah hutan. Malik 
bin Dinar penasaran, la pun kemudian mengikuti burung gagak itu. Astaghfirullah! Malik 
bin Dinar takjub saat melihat burung gagak itu terbang menuju seorang yang terikat 
kedua tangan dan kakinya. Burung gagak itu kemudian menaruh roti itu di mulut lelaki 
itu. Setelah itu, burung gagak pun terbang kembali meninggalkan lelaki itu. Malik bin 
Dinar pun segera menghampiri dan melepaskan ikatan tali pada orang itu. "Apa yang 
telah terjadi padamu?" 

Lelaki itu bercerita dengan penuh 
syukur, "Aku adalah salah seorang 
rombongan jamaah haji. Namun 
di tengah perjalanan, aku dan 
rombongan dihadang perampok. 

Mereka mengambil semua uang 
dan perbekalan untuk ibadah 
haji. Lalu kaki dan tanganku diikat 
dan dibuang ke tengah hutan. 

Untungnya berkat pertolongan 
Allah, selama 5 hari di sini, ada 
seekor burung gagak yang selalu 
datang memberiku sepotong 
roti. Aku pun bisa tetap bertahan 
hidup sampai sekarang." *** 


IBADAH HAJI 

• Haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekkah untuk melakukkan thawaf, Sa'i, 
wukuf di Arafah, dan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah 
Saw. 

• Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim baligh, berakal, 
merdeka dan yang mampu, baik laki-laki, maupun perempuan. 


ADAB IBADAH 
QURBAN 

Niat ikhlas untuk 
mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. 

Waktu penyembelihan 
adalah setelah shalat 
'Idul Adha atau setelah 
khutbah iman sampai 3 
hari setelah Idul Adha 
atau hari tasyrik. 

Dianjurkan 
menyembelih hewan 
qurban di tempat 
penyelenggaraan shalat 
'Id. 

Menyembelih hewan 
qurbannya dengan 
tangan sendiri. 

Hewan qurban yang 
akan disembelih 
dibaringkan di atas 
sisi kiri, menghadap 
ke kiblat, diiringi doa 
sebelum dan saat 
penyembelihan. 

Hewan untuk qurban 
boleh jantan atau 
betina, namun lebih 
diutamakan hewan 
jantan. 




















































































Ada 2 ekor kambing yang akan 
diqurbankan pada hari raya 
Idul Adha minggu depan.... y 


Bing Bing dan Bong Bong 
. namanya.... 


Namun, Bing Bing tidak mau 
jadi hewan qurban.... 


Kenapa 
takut, Bing 
Bing? 


Aku sebenarnya 
takut dijadikan 
hewan qurban.... 


Aku takut 
disembelih dan 
masih ingin hidup 
lama lagi.... 







Biar nggak jadi hewan 
qurban, aku harus lari 
ke hutan sekarang.... 


Malamnya... 


Bong Bong dan 
semua orang sudah 
tertidur... 


;an j' 


Bing Bing pun lari denga 
kencang ke arah hutan... 






Namun di tengah 
hutan, Bing Bing 
bertemu seekor 
\ harimau.... 


Bing Bing pun langsung diterkam 
harimau hingga mati sia sia.... 


e-bdDk 















































































































Bong Bong dibawa 
ke halaman masjid 
untuk disembelih 
sebagai hewan 
V qurban.... 


Bong Bong mati mulia 
karena disembelih untuk 
ibadah aurban.... 




"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 
mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah 
kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah 
dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 
tunduk patuh (kepada Allah)." [QS: Al Hajj: 34] 


& 


•l'ltjltk 


Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada 
hari raya qurban yang lebih disukai Allah, melebihi dari mengucurkan darah 
(menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan 
tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- 
bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah -sebagai qurban- 
di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka 

ikhlaskanlah menyembelihnya." 

[HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib] 


G ~ 

Keutamaan Ibadah Qurban 


•i'i/ua 


1. Lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan qurban. 

2. Ibadah qurban adalah salah satu ibadah yang paling utama. 

3. Ibadah qurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah SWT. 

4. Ibadah qurban adalah salah satu ciri keislaman seseorang. 

5. Setiap satu helai rambut hewan qurban adalah bernilai satu kebaikan. 

6. Setiap satu helai bulu hewan qurban adalah bernilai satu kebaikan. 

7. Darah hewan qurban akan sampai ke Allah SWT sebelum jatuh ke tanah. 

8. Pada hari kiamat nanti, hewan qurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, 
kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. 

9. Ibadah qurban pintu mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

10. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim as. 

11. Melatih kesabaran seperti yang pernah dialami Nabi Ibrahim as. 


Bong Bong juga melihat orang- 
orang menuntun kambing akan 
disembelih di masjid.... 


Sementara di hari raya Idul 
Adha, Bong Bong tersenyum 
bahagia.... 


\\ ifibaDk 




















































































X badah qurban adalah salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah qurban 
sudah ada sejak zaman para nabi dan rasul. Bahkan, sudah ada sejak zaman Nabi 
Adam. Pada saat itu, Allah SWT menyuruh Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dengan 
Labuda dan Habil dengan lqlima. Namun, Qabil menolak menikah dengan Labuda. la 
ingin menikah dengan lqlima yang lebih cantik. 

Nabi Adam lalu menyuruh Qabil dan Habil untuk berqurban pada Allah. Nanti bagi yang 
qurbannya diterima Allah, ia akan dinikahkan dengan lqlima. Qabil yang pendengki 
hanya berqurban makanan yang jelek dan seadanya. Sementara Habil yang baik hati, 
berqurban hewan ternak terbaik, yaitu seekor domba putih. 

Mereka lalu meletakkan makanan dan domba di atas sebuah gunung. Jika qurbannya 
diterima Allah, maka akan 
disambar dan dibakar 
oleh api dari langit. 

Ternyata, hanya 
qurban Habil saja 
yang disambar 
dan dibakar api 
dari langit. Karena 
qurbannya tidak 
diterima Allah, Qabil 
pun marah dan 
menganiaya Habil 
hingga meninggal. 


ANJURAN SAAT QURBAN 

• Anjuran agar makan seusai pulang dari shalat 'Id dengan memakan daging ' 
sembelihan qurbannya. 

• Orang yang akan menyembelih hewan qurban, saat memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, 
sebaiknya tidak memotong kuku, mencabut, atau memotong rambut di anggota 
tubuhnya, hingga ia usai menyembelih hewan qurbannya. 













- 






■- 


ADAB MENUJU 
MASJID 

• Berwudhulah dari 
rumah. 

• Berpakaian yang sopan 
dan suci. 

• Membaca doa keluar 
rumah. 

• Gunakan alas kaki. 

• Berjalan dengan tenang. 

• Membaca doa ketika 
menuju masjid. 

• Tiba di masjid, lepas 
sandal dengan 
mendahulukan kaki kiri. 

• Masuk masjid dengan 
mendahulukan kaki 
kanan. 

• Berdoa ketika masuk 
masjid. 

• Shalat tahiyatul 
masjid, jika masih 
memungkinkan. 

• Jangan lupa untuk 
mendekati sutrah, 
seperti tiang atau 
tembok masjid. 




Adabpedia 


Berwudhu 
dari rumah. 


Gunakan pakaian 
yang sopan dan suci. 


Gunakan sandal atau alas kaki 
dengan mendahulukan kaki kanan. 


Berjalan menuju 
masjid dengan tenang 























































































Adabpedia 


KEUTAMAAN SHALAT 
BERJAMAAH DI 
MASJID 

• Didoakan malaikat dan 
permohonan ampun 
untuknya. 

• Terjaga dari gangguan 
setan karena setan 
lari ketika mendengar 
iqamat. 

• Akan memperoleh 
kekhusukan dan 
selamat dari kelalaian. 

• Mendapatkan 
nauangan malaikat. 

• Melatih bacaan Al 
Qur'an. 

• Membuat marah setan. 

• Terjaga dari sifat 
munafik. 

• Bersama-sama 
malaikat mengucapkan 
amin saat makmum 
mengucapkan amin 
bersama imam. 

• Terjaga dari sifat lupa. 

• Memperlihatkan 
dakwah dan syiar 
Islam. 






Melepas 
sandal saat 
masuk 
, ke dalam 
\ masjid. 


Membaca doa sebelum masuk masjid. 


Masuk masjid dengan 
mendahulukan kaki kanan 


Shalat tahiyatul masjid, 
jika masih memungkinkan. 





Wah, sudah 
iqomat... 


Suatu hari. 


Bisa telat, nih 
shalat berjamaah 
di masjid.... 


f Jalannya tenang 


f Kata nabi jangan X | 

I saja, Lif. Kalau lari- \ < 

9 

I sampai kita lari-lari \ | 

lari malah nanti 


mau mengejar l ! 

l bisa jatuh atau ^ 


J shalat berjamaah J \ 

V celaka.... 

r v. j 

v di masjid.... J 

; ___ ■ 1 


Z Alif lalu berlari- 

lari ke masjid.... 


Di jalan, Alif bertemu 
Pak Haji.... 



























































































































































Berjalan 
biasa saja, 


Kalau ketinggalan 
berjamaah kita bisa 
masbuk.... 


Pak Haji dan Alif 
kemudian ikut 
shalat berjamaah 
bersama-sama.... 


Para jamaah sedang tahiyat akhir. 


Para jamaah selesai shalat berjamaah, lalu Pak 
Haji dan Alif meneruskan shalatnya.... 




"Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan shalat, 
mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah..." 

(QS. At Taubah : 18) 



"Shalat seseorang (di masjid dengan berjama'ah) itu dilebihkan dengan 25 derajat 
dari shalat yang dikerjakan di rumah dan di pasar. Sesungguhnya jika salah seorang 
di antara kalian berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya lalu mendatangi 
masjid, tak ada keinginan yang lain kecuali untuk shalat, maka tidaklah ia melangkah 
dengan satu langkah pun kecuali Allah mengangkatnya satu derajat, dan terhapus 

darinya satu kesalahan..." 

(Muttafaqun 'alaihi, dari shahabat Abu Hurairah) 



Cara Shalat Masbuk 

1. Jika kamu mendapat satu rakaat dhuhur, asar, atau isya' maka setelah imam salam 
wajib menambah tiga rakaat. 

2. Jika kamu shalat satu rakaat bersama imam pada shalat maghrib, setelah imam 
salam, maka kamu berdiri membaca fatihah dan surat, kemudian duduk untuk 
tahiyat awal, kemudian bangun untuk melakukan satu rakaat lagi dan membaca 
fatihah, kemudian duduk untuk tahiyat akhir dan salam seperti disebutkan di atas. 

3. Jika kamu mendapat satu rakaat bersama imam pada shalat subuh atau shalat 
jum'at, maka setelah imam salam, maka kamu berdiri menambah satu rakaat, 
membaca fatihah dan surat, kemudian duduk untuk tahiyat, lalu salam. 

4. Jika kamu masuk masjid sedangkan imam sedang tahiyat akhir, maka sunnah ikut 
shalat bersama imam, dan menyempurnakan shalatnya setelah imam salam. 






























































































/" KEUTAMAAN MEMAKMURKAN MASJID 

/ 

• Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. ' 

• Memakmurkan masjid merupakan tanda orang yang beriman. 

• Langkah menuju masjid menghapus dosa dan mengangkat derajat. 

• Mendapatkan ketenangan, rahmat, dan disebut-sebut oleh Allah SWT di langit. 

• Mendapatkan naungan Allah SWT di hari kiamat. / 


A da seorang pemuda saleh, la bangun subuh, berwudhu, dan pergi ke masjid. 

Namun, tiba-tiba ia terjatuh sehingga pakaiannya kotor. Pemuda itu kembali ke 
rumah, ganti pakaian, berwudhu, dan kembali pergi ke masjid. Namun di tengah jalan, 
tiba-tiba pemuda itu terjatuh lagi di tempat yang sama. Pemuda itu pun kembali ke 
rumah, berganti pakaian, berwudhu, dan pergi kembali ke masjid. Di tengah jalan, ia 
bertemu dengan seorang yang membawa lampu, "Aku akan mengantarkan engkau ke 
masjid agar tidak terjatuh lagi." Pemuda saleh itu pun sampai di masjid, tanpa terjatuh 
lagi. Saat ia mengajak orang itu shalat berjamaah, orang itu menolaknya dan berkata, 
"Aku sebenarnya iblis. Akulah yang membuat engkau terjatuh agar engkau tidak jadi 
shalat ke masjid." 


"Namun, engkau tetap saja pergi shalat ke masjid, meski sudah aku jatuhkan 2 kali. 
Pada saat engkau terjatuh pertama dan engkau kembali lagi pergi ke masjid, ternyata 
Allah memaafkan semua dosa-dosamu. Pada saat 
aku jatuhkan engkau yang kedua kali, dan 
engkau kembali ke masjid, ternyata 


Allah memaafkan dosa-dosa 
seluruh anggota keluargamu. 
Aku jadi kuatir jika aku 
membuat kamu jatuh untuk 
kali ketiga, jangan-jangan 
Allah akan memaafkan 
dosa seluruh penduduk 
kampungmu. Jadi aku mesti 
memastikan, bahwa kamu 
harus sampai di masjid 
dengan selamat." 




OASA 


e 


WiWwreboo k a na k 


DI BULAN 
RAMADHAN 






Coba kalian warnai kotak hijau untuk 
perbuatan ibadah dan kotak merah 
untuk perbuatan yang tidak boleh 
dilakukan ketika berpuasa: 


Mengetapel 

burung 


Mengadu 


ayam 
















































































































Coba kalian tandai dengan 
(V) gambar-gambar 
yang bisa dipakai untuk 
membayar zakat fitrah. 


Gandum 


ZAKAT FITRAH 

Setiap menjelang Hari Raya Idul 
Fitri, kita diwajibkan membayar 
zakat fitrah. 


GUDANG TEB1GL 



% 





NURUL IHSAN dan RAHAYU UMMI FARIDA 

adalah di antara tim penulis di Creative Business Media (CBM Agency) Bandung, sebuah 
studio penyedia jasa konten penerbitan buku dan media promosi cetak/digital di bidang 
jasa naskah, ilustrasi, komik, desain grafis, dan layout/setting. Keduanya pernah bekerja 
beberapa tahun di sebuah penerbitan Islam di Bandung. 

Keduanya bersama tim kreatif lainnya telah menulis lebih dari 500 ratus judul buku dan 
media promosi untuk penerbit, korporasi, lembaga pendidikan, institusi, maupun individu, 
baik di Indonesia ataupun di luar negeri. 

Di antara judul-judul buku yang sudah dihasilkan: 15 judul Seri Sains Anak Mengenal Alam 
Semesta (Penerbit Luxima), 18 judul Seri Komik Karakter Bangsa (Penerbit Luxima), Seri 
Belajar Islam Sejak Usia Dini (Penerbit Luxima), dan karya-karya lainnya. 


UCI AHMAD SANUSI, TOTO IRIANTO, DWI PRIHARTONO, dan YUYUS RUSAMSI 

adalah tim ilustrator dan layouter/desainer di Creative Business Media (CBM Agency). 
Mereka bersama tim kreatif lainnya telah membuat ilustrasi dan mendesain serta melayout 
lebih dari 500 ratus judul buku dan media promosi untuk penerbit, korporasi, lembaga 
pendidikan, institusi, maupun individu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. 

Di antara judul-judul buku yang sudah dihasilkannya: 15 judul Seri Sains Anak Mengenal 
Alam Semesta (Penerbit Luxima), 18 judul Seri Komik Karakter Bangsa (Penerbit Luxima), 
Seri Belajar Islam Sejak Usia Dini (Penerbit Luxima),100 Dinosaurus Menakjubkan (Cikal 
Aksara), 100 ilmuwan dan Penemu Terpopuler di Dunia (Cikal Aksara),100 Keajaiban Dunia 
(Cikal Aksara),100 Keajaiban Indonesia (Cikal Aksara), 100 Pahlawan Nusantara (Cikal 
Aksara), dan karya-karya lainnya. 

Untuk profil dan portofolio tim kreatif CBM Agency selengkapnya, bisa dilihat di: 

Situs: www.ebookanak.com,www.cbmagency.com 
Email: cbmagency25@gmail.com/info@cbmagency.com 
Twitter: @cbmagency25 

Facebook: childrenbookmultimedia@yahoo.co.id 
Telp: (022) 8782 4898, 0815 614 8165/0817 223 029 
SMS/WA: 0815 6148 165/0817 223 029 

Studio: Jl. Raden Mochtar III, No. 126, Kompleks Pos Giro, RT 003 RW 02, Sindanglaya, 
Arcamanik Bihbul, Bandung, Jawa Barat, 40195, Indonesia 



















































































ARIFANGGORO 

Terjun dalam aktivitas di bidang media dan penerbitan sejak 
tahun 1997 lalu memulai pekerjaan di bidang penerbitan dan buku 
pada tahun 2002 di Penerbit Gema Insani Press, Jakarta. Lulus sebagai 
Sarjana Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia dengan judul penelitian 


"Diskriminasi Bunyi pada Penderita Afasia Wernicke". Pengalaman selanjutnya 
didapat dari beberapa penerbit lainnya, seperti Penerbit Pena, Penerbit Cakrawala, 

Fikri Publising, Penerbit Hikmah, Penerbit Al-Kautsar, Penerbit Luxima, Penerbit Madina 
Adipustaka, dan lain sebagainya. 

Selain di bidang editologi, aktif juga di bidang desain grafis. Bidang lainnya sebagai Deklarator 
dan anggota Forum Editor Indonesia (2006) dan menjadi narasumber/ pembicara Gerakan 
Hibah Sejuta Buku (2007) 

Beberapa buku yang telah dikerjakan antara lain adalah buku sepanjang masa, Fiqih Sunnah; 
Fiqih Wanita; Fiqih Sunnah Wanita; Tafsir al-Azhar HAMKA; Riyadush Shalihin; Ringkasan Tafsir 
Ibnu Katsir; Kitab al-Umm; Pedoman Hidup Muslim HAMKA; Ensiklopedia Akhlak Muhammad; 
Islam Liberal; Membahas Kemusykilan Agama HAMKA; dan lain sebagainya. 

Editor dapat dihubung di No. handphone 08567700222, Email: arifanggoro@yahoo.co.uk, 
Twitter: @arif_anggo dan Akun facebook: Arif Anggoro. 







^ftar Pustaka 


Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam Edisi Senior, Penerbit Cahaya 
Salam, Jakarta, 2005 

Syaik kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Pustaka Al- 
Kautsar, Jakarta, 1998 

Abdullah Nashih 'Ulwan, Dr., Pendidikan Anak Menurut Islam: Kaidah-kaidah 
Dasar, Penerjemah Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 1992. 

Abui A'la Al-Maududi, Dasar-dasar Agidah Islam, penerjemah Elwin Siregar, 
cet. II, Media Da'wah, Jakarta, 1988. 

www.muslim.or.id 

www.muslimah.or.id 

www.almanhaj.or.id 



















